

FSI TUNAS IlMU 



WWW.HRJiRNSOLQ.COM 





Forum Studi Tunas llmu (FSI Tl) adalah sebuah forum yang bergerak 
dalam bidang pembinaan Agama Islam di lingkungan mahasiswa 
khususnya di Surakarta. Forum ini terbentuk pada Januari Juni 2015, 
Pembinaan yang FSI Tl lakukan adalah melalui program seperti 
kajian rutin ilmiah, kajian kitab, program bahasa Arab, wisma 
mahasiswa muslim dan Iain-lain. 


Meningkatakan pemahaman Islam, yang berlandaskan Al-Qur'an, 
hadits Rasulullah, dengan pemahaman para sahabat dan generasi 
terdahulu yang shalih, di Surakarta secara umum dan mahasiswa 
Surakarta secara khusus 


1. Mengadakan kegiafan - kegiatan Islami yang dapat meningkatkan 
penengetahuan Islam dengan pemahaman yang shahih. 

2. Mengadakan kegiatan - kegiatan kemasyarakat sebagai wujud 
pengetahuan Islam yang telah didapatkan 

3. Memperluas penyebaran dakwah Islam, khususnya mahasiswa, 
dengan memperluas wilayah dakwah dan menambah jumlah da'i 
yang berdakwah. 


Pembina Utama : Ustadz Dr. Sofyan bin Fuad Baswedan, M.A. 


Ketua Umum 

Sekretaris 

Bendahara 


Joko Prasojo (0857 2550 5508) - FE UMS 
Muhammad Saisabil L (0857 4784 1474) - FK 2013 
Opta Muzakki E. (0857 2542 6631) - FMIPA 2014 


(Coordinator UNS 


: Muhammad Saisabil Lasarik - FK 2013 


Coordinator Wisma 
Coordinator Kajian 
Coordinator Bahasa Arab 
Coordinator Buletin 
Coordinator Website 


Yulianto Ari Tejo - FCIP 2012 
Arsyad Alawyansyah - FP 2014 
Dzaki Ash Shidqi - FT 2014 
Dimas Irawan - FE 2015 
Imam Setiawan - FKIP 2014 


Kegiatan dan program FSI Tunas llmu antara lain 

1. Wisma Muslim 

Kost musliim dengan pembinaan agama lebih meliputi bahasa 
Arab, tahsin, tahfidz dan dakwab masyarakat. 

2. Kajian Rutin Pekanan. 

3 Kajian membahas Aqidah, Fiqih dan Khusus Muslimah 

3. Kajian Kitab Bulanan. 

Kajian membahas matan-matan ringkas yang penting bagi 
seorang muslim dan penuntut ilmu yang dibahas tuntas. 

4. SABAR : Studi Agama dan Bahasa Arab Dasar 

Program bahasa Arab dengan target mahasiswa (umum boleh 
ikut) sebagai bekal ilmu alat dalam mempelajari ilmu syar'i. 

5. Buletin Tunas Ilmu 

Buletin dwi mingguan 

6. Kajian Tematik Insidental 


% 


* 


KAJIAN BAHASA ARAB WISMA MUSLIM 
BA' DA SHUBUH. 2 KALI PER PEKAN fcr 
MUYASSAR FI ILMIN NAHW! DILANjITtKAN SHARF 





KAJIAN 


1 A ci 

1%4J 



KAJIAN "FiQlH IBAPAH" 
USTADZ ULIKSUYAOi 


jm 


MASJID AT TIN, SETiAP SELASA BA 1 DA MAGHRIB 




KAJIAN KITAB BUIANAN 





BULETIN TUNAS ILIViU 





BAHASA ARAB 




SABAR (STUD! AGAMA BAHASA ARAB OASAR) 
DASAR MENENGAH. 2 KALI PER PEKAN 
MUYAS5AR FI 1UWIIISI NAHWI 


NAtVIA 

TOTAL 

KETERANGAN 

SABAR [Studi Agama dan Bahasa Arab Dasar) 

Mukafaah 5 Pengajar (160.000/pengajar) 

800,000 

3 kelas fkhwan, 2 kelas 
akhawat. 2 pertemuan per 
pekanSuuang pendaftaran 

[Patungan dengan uang 
pendaftaran] 

Program Kajian Rutin Pekanan 

Mukafaah 3 Ustadz {50.000/pertemuan) 

600,000 

3 Kajian per pekan. Kajtan 
Aqidah, Fiqih, dan Muslinnah 

Konsumsi Ustadz (3.000 x 3 kajian ) x 4 pekan 

36,000 

Program Kajian Kitab Bulanan 

Mukafaah Ustadz 

200,000 

Bahasan matan-matan rfngkas 
yang penting untuk dipelajari 

Moduli Kajian (@4000 x 50 kitab) 

200,000 

Program Wisma 

Mukafaah Kajian Masyarakat Ustadz Isno 
(37,500/pertemuan) 

150,000 

[Patungan dengan takmtr] 

Mukafaah Pengajar Bahasa Arab (40,000/ pekan) 

160,000 


Mukafaah Pengajar Tahsin(40.00G/pekan) 

160,000 


Buletin Tunas llmu 

Cetak 2 Rim (@50.000) 

100,000 


Lain - lain 

Kesekretariatan dan Alat Tulis (Persuratan, 
fotokopi 

94,000 


TOTAL 

2,500,000 

1 



Teruntuk para muhsinin, kami menerima segala bentuk donasi baik 
berupa donasi rutin (bulanan) atau donasi insidental. Kami sangat 
menghargai setiap donasi yang diberikan, tidak ada minimal, besar 
ataupun kecil, 

Laporan donasi dan press release kegiatan insyaAllah akan selalu 
kami sampaikan meialui media-media yang ada dan kami sampaikan 
secara personal kepada donatur sekalian. 

Semoga niat ikhlas dan amalan kita semua menjadi pemberat di hari 
penimbangan kelak. 


1. Transfer meialui Bank Syariah Mandiri (BSM) cab Solo 
a.n Opta Muzaki Effendi 7088849517 

2. Harap konfirmasi dengan format 

Nama # Alamat # e-mail # Tetap/Tidak # BesarDonasi # 
TanggalTransfer 

kirim ke : 0857-2542-6631 (SMS/WA/Telp) 

Contoh 

Yulianto # Sukoharjo # yuli@anto.com # Tetap # 20.000/bulan # 21 
April 2016 

*Rekening yang kami gunakan hanya digunakan untuk rekening FSI 
Tunas llmu 


Demikian proposal ini kami buat. Semoga seluruh keikhlasan dan 
kebaikan antum sekalian dibalas dengaan ganjaran yang berlipat 
ganda. 


Surakarta, 26 April 2016 


Ketua FSI Tunas llmu 



Sekretaris FSI Tunas llmu 



IV^hammad Sal ^abil Lasarik 


Sekretariat : Masjid At-Tin Jalan Asahan RT 1 RW 01, Pucangsawit, 

Jebres, Surakarta, : Jawa Tengah (Gerbang Depan UNS, 

Belakang RM Padang Embun Pagi) 

bit.ly/PETAATTIN 

Website : http://www.kajiansolo.com 

Nomor Telepon : 085747841474 

Facebook : http://www.fb.com/fsitunasilmu (FSI Tunas llmu) 


